Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PCNU Kab. Klaten 
Kabupaten Klaten 


MUfil 


L£u|Ufri*fffcAU0 


Bahtsul Masail ke -42 
PCNU Klaten 

MWC Tulung Klaten ( 25 Desember 2015 ) 

1 DANA WAKAF TIMUR TENGAH 

Di daerah kami banyak sekali masjid-masjid yang menerima dana dari yayasan wakaf Timur 
Tengah. Hanya dengan mengajukan proposal melalui seorang penyalur (yang juga seorang pemilik 
toko material) dalam satu-dua bulan dana itu akan turun tapi oleh pihak penyalur akan dberikan 
dalam bentuk material. 

Sementara, dari pihak pewakaf memberi ketentuan dan syarat sebagai berikut: 

a) Bantuan hanya untuk bangunan induk (ruang dalam) tempat wudhu dan toilet. 

b) Masjid lamaharus dibongkar total. Masjid baru (ruangan dalam) harus dibangun sesuai 
dengan ukuran pihak pewakaf. 

c) Harus digunakan untukjumatan.. 

d) Nama masjid harus diganti dengan nama baru (dari pihak pemberi dana). 

Tetapi kenyataannya, beberapa masjid tidak mengindahkan sebagian syarat itu. 

Pertama: Ada masjid yang dengan alasan karena selain dari dana yayasan itu, mereka juga 
mendapat dana dari swadaya masyarakat dan donatur lain. Akhirnya masjidpun dibangun lebih luas 
dan megah ketimbang desain dari yayasan pemberi dana itu. Dan pernah dalam satu acara 
peresmian masjid salah satu wakil dari yayasan wakaf itu kecewa melihat masjid yang tidak sesuai 
dengan desainnya, wakil tu berkata: Wah, kalau saja kami tahu masyarakat sini bisa bangun masjid 
semegah ini, tentunya kami tidak akan bantu. Lebih baik untuk masjid lain yang tidak mampu. 

Kedua: Ada juga yang tidak digunakan untuk jumatan karena dusunnya kecil hanya ber-KK 20-an, 
sedang masyarakat sudah biasa berjumatan di masjid dusun sebelah yang tidak terlalu jauh. Dan 
sebenarnya tanahnya adalah wakaf mushalla. Namun karena ada kesepakatan si penyalur dana dan 
pihak panitia pembangunan, maka dibangunlah 'mushalla' itu dengan dana wakaf masjid. 

Pertanyaan: 

1. Apakah semua syarat-syarat itu termasuk syarat wakaf yang harus dilaksanakan? 
Jawaban : syarat dari penyandang dana harus di ikuti jika memang sesuai dengan syara' yakni 
diperinci sebagai berikut : 

> Bantuan hanya untuk bangunan induk (ruang dalam) tempat wudhu dan toilet. 

Jawaban : Sepakat wajib diikuti 

> Masjid lama harus dibongkar total. 

Jawaban : sepakat harus dilaksanakan jika mengikuti pendapat ulama' yang memperbolehkan masjid 
dibongkar dengan alasan lil maslahah 

1 | H a s i I Bahtsul Masail Kabupaten Klaten ke-42 



Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PCNU Kab. Klaten 
Kabupaten Klaten 



> Masjid baru (ruangan dalam) harus dibangun sesuai dengan ukuran pihak pewakaf. 

Jawaban : Sepakat wajib dikuti 

> Harus digunakan untuk jumatan. 

Jawaban : melihat aturan atau ahkamul jum'at 

> Nama masjid harus diganti dengan nama baru (dari pihak pemberi dana). 

Jawaban : sepakat wajib diikuti 

2. Bagaimana jika kasusnya seperti kasus pertama pihak masyarakat tidak mengindahkan syarat, dan 
pihak pewakaf kecewa, namun meski kecewa pihak pewakaf tidak menuntut untuk merubahnya. 
Apakah masyarakat (panitia pembangunan) berdosa dan apakah termasuk masjid yang dibangun 
dengan uang haram? 

Jawaban : Apabila panitia dalam mengajukan proposal sengaja melakukan kebohongan maka 
panitia berdosa. 

jSAJt 156 :<J* f j^l\ <jjJUa3l Ajui iIaj 

Jbj # AjjjS Jjj j\ Jajamll Jijj La cill jlLlulj ILa ik (JIS jlj 

^2 La 4 j ^^Lall jUpll (Iaa -ik 

aAc* a! jSj ^jLnll AiLjaVl AjjjS jl Al jSj a^al La C-5^ JajamJI <1 jSj 

(JjuoJlj (jl A-iij LaA^p l^llS ^2 L>*J liA jV ^9 (JIS Jajamll (_£ I 

<jjj Aj 

3. Dalam kasus kedua apakah sebaiknya masyarakat berjumatan di mushalla /masjid baru itu sebagai 
bentuk pengamalan syarat wakif. Sedang jumlah jamaah jumatnya kurang dari 40, atau tetap 
berjumatan di masjid sebelah? 

jawaban : sesuai dengan aturan atau ahkamul jum'at 


(414 o^l 25 £) - ^ 

liSj 6 j ^2*0 <5^^ Cj^ ^ (J A-ijuaS \1\ J\ Iglla^a ( jj U jt Ja^)juaJ C_a9j 13] ^ 

jlo ( £jjf ) ^ jLSI ciAajaijj <1SI ciiLa LoS djLox 1I j j^jau aAIc. c_i jjt 

La La! ; 4 -^Jj^LoII j)>a Lol cilLj ^ ^)ju 2I ^ ^LoS ( ^ S jj jLall fUlL. 

L_a]Lk^a AjLj aAIL j Aj ^js! LoS lis ULa ‘Luj^LoII (jl^ljJ Ajj jxll 2a^)jua£ ^^)judll L-filli 

<Jj jxll ^»3j £ j jUl (jA ^Lokillj aIjoAIj L-jlj£lj 


4. Terlepas dari syarat-syarat diatas, bagaiamana hukum membangun bangunan dengan dana wakaf 
masjid diatas tanah wakaf mushalla? 

Jawabn : Khilaf, menurut qoul yang rojih hukumnya haram, dan sebafian ulama' memperbolehkan 
dengan alasan karena musholla merupakan nau' (jenis ) dari Masjid. 

2 | H a s i I Bahtsul Masail Kabupaten Klaten ke-42 



Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PCNU Kab. Klaten 
Kabupaten Klaten 


MUfil 


L£u|Ufri*fffcAU0 


2. NAMPANG DI FACEBOOK 

Di era globalisasi yang modern ini tidak asing lagi dikalangan pemuda dan pemudi 
bahkan bapak bapak atau ibu ibu, dengan yang namanya facebook. Tentunya banyak alasan 
mengapa anak muda jaman sekarang suka dengan akun ini, dari mulai yang bertujuan untuk 
mencari teman, jodoh, bisnis dll. Bahkan, dalam syiar islampun juga bisa dijalankan lewat 
akun facebook. 

Dan juga sudah menjadi kelaziman bagi mereka para maniak facebook memasang foto 
pribadi dengan berbagai gaya dan busana, ada yang berpose dengang pakaian jilbal ada juga 
dari kalangan santri yang berpose dengan pakaian ustadz. Sedangkan untuk kalangan 
remaja mulai SMP, SMA sampai para mahasiswa lebih suka dengan memasang foto dengan 
gaya dan busana yang gaul. Bahkan banyak juga yang memasang foto bugilnya hingga bisa 
dinikmati oleh siapa saja dari para pengguna facebook. Sehingga semua foto baik yang 
menutup aurat ataupun yang tidak menutupi aurat bisa didownload atau unduh kapan saja 
dan dimana saja. 

Dari dampak pemasangan foto pribadi di facebook ada kisah menakutkan dikalangan 
masyarakat dunia maya. Kisah ini mengenai seorang hamba Allah, dia merupakan seorang 
wanita yang aktif berfacebook. Dalam facebooknya mempunyai banyak koleksi foto yang 
tidak menutup aurat. Selepas dia meninggal dunia, ibunya sentiasa bermimpi dia merayu 
kepada ibunya supaya menghapus foto-fotonya yang tidak menutup auratnya di 
Facebook.Malangnya tiada siapa yang mengetahui password Facebooknya. Hingga ada yang 
berasumsi bahwa kemungkinan besar, rohnya tidak tenang dengan dosa auratnya yang 
dibiarkan begitu saja menjadi tatapan umum. 

Pertanyaan: 

a. Terlepas dari kisah itu nyata atau tidak, sebenarnya bagaimanakah hukum memasang 
foto pribadi didalam facebook baik yang menutup aurat ataupun yang tidak menutup 
aurat dengan mempertimbangkan dampak akan terjadi yang belum kita ketahui? 

Jawaban ; 

a. Untuk foto yang membuka aurat, maka diharamkan Muthlak. 

Dan untuk foto yang menutup aurat, maka ditafshil : 

Jika ada keyakinan atau dugaan timbul kemaksiatan, maka haram. Dan jika 
sekedar khawatir maka makruh. 


4 J. J. cIjjj ^ jLis 


3 | Hasil Bahtsul Masail Kabupaten Klaten ke-42 



Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PCNU Kab. Klaten 
Kabupaten Klaten 


MUfil 


L£u|Ufri*fffcAU0 


p Igjblaj ^ (jSLaVl (jjWl 

(jlj l^lc. Vj^UaIIj ajjI^MI (j^LabU jjfLp]) (j* pjj£ jl jl t djlj^ylc» y ) 

? AlpjHj SjcO lg,jJ*axj iCj ujlc> *LVujj jjj^a 


p uyi ^ ^ jisi JJJJ J ^LaU jjj^alt JfrlLu lc> Jjuj jj^jV ; L_)l 

jl tC-jjjljy) jl L ( p Aj^abk ^ 1 *Lalc. (j£Lal ^.3 (jlSl tojJC» ^1 A-Ac»>A]ij 

Ullll L_j|^C- I jlal (jjill ^ Ajud^ill £-LaiJ (Jl (jjjJl (jl) <^b-J (J^ tl&J-iC* jl tp j\ jjuoH 

^ L-UjoUJ (j>i (J£ jIjjLj 6J^-la (J£jj tilli (Joli j ( 19; ((j V ^ljl J ^al*J Jdil j Sj^VI J 

V AjlJJ (JA ^a\j| (Jla ^aj| (JA 4-llc* IcO (j^) l 5^ (j\J*iUjj\t Ailojj 

(jiajJL^i 4\u^a\lj L_flli*Jlj aJjjujj j^aljij ^JlxJ ^ j-aljl A^ll^aj (IjLLuj ^g.^aM (j pa cilli (j^Vn 

(^ill L_jlic. vu^aj jl <Gj 3 ^-ijj^aJ jl aj^al (jc- jjilLkj (jjill j,Wj\V) AjI^Ujj 4il *1 ao j dlaJ 
4(jl^.ljillj SjAl^aj ^J^aljt^llj ^JIju Jdi SjjLia IAjIjjIj CjI a^A j^-iLu p j (63 

cilli (Joli (jjfLia tdAilLk^ll (jj^j 6 C!jIj£1a1I p (jjjlill aS^ tliiiA Laj] Aj 

Aj3 LojI (jj-ailall j L>° 

L<ia AJjijllj AjlLuj Ig.U.'Nj tolj-all (jc- !^ljJa3 i( 42 J^])(^>J^ajVI 

(JjoJJj ^ 4 -^. jjj 4il ^1 <jc. l^.j^J 

(197 :u' j^') (V' 


Fatwa Baitul Muslim, hal 411 
Memasang foto di tempat-tempat umum. 


Soal: Apa hukum memasang foto di tempat-tempat umum seperti: jenis 
pengumuman, iklan atau jenis hiasan di tempat-tempat usaha perdagangan? 
Untuk diketahui bahwa foto-foto tersebut memuat foto wanita yang tidak 
menutup aurat atau setengah telanjang dan bahkan sebagian bisa 
mengundang untuk perbuatan keji dan hina. 


Jawab: Tidak boleh secara syar'i memasang foto yang dapat mengundang 
kekejian dan fitnah, apakah itu dengan melalui pengumuman, iklan atau yang 
lain. Dan apakah itu juga di tempat-tempat umum atau khusus seperti halaman 
majalah, internet, jalan raya, atau yang lainnya. 


Allah berfirman: Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) 
perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, 
bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, 
sedang, kamu tidak mengetahui. (An Nur : 19). 

4 | Hasil Bahtsul Masail Kabupaten Klaten ke-42 



Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PCNU Kab. Klaten 
Kabupaten Klaten 


Dan pelakunya akan ditimpakan kepadanya dosa dari setiap orang yang 
terjerumus dan dosa dari orang yang akhirnya menjadi teman setan akibat 
dari hal tersebut. 


Nabi Muhammad SAW bersabda: "Siapa yang mengajak kepada kesesatan, dia 
mendapatkan dosa, seperti dosa orang yang mengikutinya, tidak dikurangi 
sedikitpun." 

(maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa 
cobaan atau ditimpa azab yang pedih (Annur 63). 


Dengan memasang kemungkaran ini dan menampakkannya berarti menentang 
Allah Ta'ala dengan perbuatan maksiat dan perbuatan yang sangat keji. Maka 
jelaslah bahwa dia telah berbuat dosa yang nyata karena telah menyebabkan 
orang tenggelam dalam kemaksiatan dan mendorong orang berbuat kesalahan. 
Maka pelakunya menjadi antek-antek iblis. (Dan janganlah sekali-kali kamu 
(Muhammad) mengira, bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang- 
orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai 
hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak). (Ibrahim: 42). 

Disebabkan karena melecehkan wanita, dan menjadikannya barang dagangan 
yang murah dan obyek perbuatan keji dan hina yang telah keluar dari garis 
kemauan Allah Ta'ala, sperti ibu yang sholehah, istri sholehah, anak sholehah. 

(Itu hanyalah kesenangan sementara, kemudian tempat tinggal mereka ialah 
Jahannam; dan Jahannam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya). (Ali Imran: 
197) 

. <LuajU jlJ/Ja) 338-337/1 [J& Aaa-s £,IaA\ S 


_A ..llllj jJj k ^aj]l (j pa .luil 


Dalam buku Rowa'iul Bayan, Syeikh Muhammad Ali Ashobuni-1, 337-338 
(Penerbit: Darul Kutub Islamiyah), dijelaskan: 


Foto telanjang, pemandangan yang menjijikkan dan bentuk-bentuk yang 
menyebabkan fitnah yang terdapat di majalah porno dan memenuhi hampir 
semua halamannya merupakan hal-hal murahan yang sudah pasti diharamkan 


5 | Hasil Bahtsul Masail Kabupaten Klaten ke-42 




Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PCNU Kab. Klaten 
Kabupaten Klaten 




meskipun bukan lukisan tangan, namun disebabkan karena bahaya dan 
keharamannya lebih besar dari dosa lukisan tangan. 

(209 / 3 £) - ■/ 



_A . J \jH \ j Vjj Aj 


Hasyiah Qolyubi (Juz 3/ Hal. 209) 

Dan melihat wanita meskipun seandainya dari balik kaca atau kain tipis atau air 
yang jernih diharamkan, kecuali melihat gambar wanita di air atau cermin 
tidaklah diharamkan meskipun dengan shahwat, dan diharamkan mendengarkan 
suaranya meskipun dari Alqur'an jika takut terjadi fitnah atau takut terlena, 
namun jika tidak, maka tidaklah haram. Demikian juga sebaliknya hukum wanita 
melihat pemuda sama seperti di atas. 


Ihya Ulumiddin (Jilid 2/ hal. 324) 

Dan kesimpulannya, hal yang dapat mendorong terjadinya dosa adalah dosa, 
dan yang kami maksud dengan "madhonnah" yaitu hal yang cenderung dapat 
menjerumuskan orang berbuat dosa, dimana ia tidak mampu menghidarinya. 
Maka ini yang dimaksud dengan amar ma'ruf nahi munkar terhadap tejadinya 
dosa saat ini bukan potensi dosa yang akan datang. 

b. Bagaimana juga memasang hukumnya memasang foto orang lain dalam didalam 
facebook? 

Jawaban : 

Pada dasarnya memasang foto orang lain dalam facebook termasuk kidzib 
(penipuan), dan jika berdampak merugikan pada orang lain maka hukumnya 
haram. Dan untuk foto yang diperoleh dengan dugaan kuat hanya untuk 
dikoleksi, maka memasangnya tidak diperbolehkan. 


Ihya Ulumiddin (Juz 3/ hal 137) 

Ketahuilah bahwa berbohong tidak diharamkan karena kebohongan itu sendiri 
tetapi karena bahaya yang akan terjadi dari lawan bicara atau orang lain. Dan 
derajat kebohongan paling ringan ketika orang meyakini sesuatu yang tidak 



(137 / 3 f 



6 | Hasil Bahtsul Masail Kabupaten Klaten ke-42 



Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PCNU Kab. Klaten 
Kabupaten Klaten 




sesuai dengan kenyataannya. Ini dinamakan bodoh yang kadang-kadang 
berkaitan dengan bahaya untuk orang lain. Dan tidak sedikit kebodohan justru 
mendatangkan manfaat dan maslahah, maka kebohongan akibat karena 
kebodohan ini dibolehkan dan bisa jadi malah menjadi wajib. 


Hasyiah l'anatuttolibiin (Jilid 3/ Hal 288) 

(Dikatakan: Kadang berbohong menjadi wajib ..dst) Dikatakan dalam Ihya: dan 
kaidah dalam kasus ini bahwa setiap tujuan yang baik mungkin bisa diperoleh 
melalui jujur ataupun bohong, maka bohong disini diharamkan. Atau apabila 
tujuan baik hanya bisa diraih melalui kebohongan maka ini menjadi mubah 
jika diperbolehkan. Kesimpulannya bisa menjadi wajib juga bila diwajibkan. 

3. JANDA Ber-FB 
Deskripsi Masalah 

Kehidupan berumah tangga merupakan impian setiap insan di dunia. Mendapatkan istri atau 
suami idaman adalah sebuah impian. Tapi itulah kehidupan dunia. Janji sehidup semati kadang 
menjadi komitmen dua insani saat awal menjalin kasih. Itu semua hanya impian yang akan 
terkalahkan jikalau kepastian ajal sudah datang. Siapa yang tak sedih dan duka bila ditinggal 
oleh suami tercinta. Maka dari itu, untuk mewujudkan suasana tersebut syariat islam 
mewajibkan bagi seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya untuk menjalani masa ihdad 
atau berkabung. Guna menampakkan rasa duka dan sedih yang di dada. Saat menjalani masa 
ihdad, istri tidak diperkankan menggunakan hal-hal yang bisa menarik perhatian laki-laki lain 
dan segala hal yang tidak mencerminkan rasa duka dan sedih. Mungkin hal tersebut bisa untuk 
dijalankan di dunia nyata. Melihat sekarang ini banyak bermunculan komunitas dunia maya 
yang menawarkan barbagai bentuk kesenangan bagi kita semua, ada Facebook, WhatsApp, 
BBM dan lain sebagainya. Sehingga, kadang tak sedikit dari istri yang baru ditinggal mati 
suaminya melakukan aktifitas dunia maya seperti biasanya. 

Pertanyaan : 

Apakah diperbolehkan bagi istri yang sedang menjalani masa ihdad bermain semisal Facebook, 
WhatsApp, BBM ataupun jejaring sosial lainnya? 


(288 l y* / 3 



g-i Jli (<^1 

^ i _1. \ Mli 


J u! 


Jawaban 


7 | Hasil Bahtsul Masail Kabupaten Klaten ke-42 




Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PCNU Kab. Klaten 
Kabupaten Klaten 




Bermain semisal Facebook, WhatsApp, BBM ataupun jejaring sosial lainnya diperbolehkan bagi 
wanita yang sedang menjalani masa ihdad, selama tidak melakukan hal-hal yang diharamkan 
semisal memandang dengan syahwat dan lainnya. 

Catatan: Hukum haram diatas bukan disebabkan wanita menjalani ihdad, namun karena unsur- 
unsur negatif dalam jejaring diatas. 


Al Hawii Al Kabir (Jilid 14, hal 324-326) 

(Masalah) Al Mazni berkata: Imam Syafi'i rahimahullah berkata: (Ihdad itu dalam 
tubuh dan meninggalkan perhiasan tubuh, yaitu memakai sesuatu yang lain pada 
tubuh atau wewangian yang bisa mendatangkan syahwat). 

Al Mawardi berkata: Ini seperti yang dikatakan: bahwa ihdad itu khusus tubuh, 
supaya mencegah untuk memakai perhiasan pada tubuh yang bisa 
membangkitkan syahwat jima' baik syahwat perempuan kepada laki-laki atau 
syahwat laki-laki kepada perempuan. Karena ketika diharamkan untuk dinikahi 
dan disetubuhi, maka diharamkan pula penyebabnya seperti halnya muhrimah. 
Dan penyebabnya khusus untuk badan bukan hal yang diluarnya seperti tempat 
tinggal dan kendaraan sebab tidaklah sulit untuk mempercantik rumah yang 
dihuni atau kendaraan yang dipakai, namun yang sulit justru apa yang menghiasi 
dirinya dan apa yang menyebabkan timbulnya syahwat. 


Al Hawii Al Kabir (Jilid 11 hal 641, Darul Fikr) 

Apabila (wanita dalam masa ihdad) bekerja maka tidak gugur hak majikannya, 
maka gugurlah hak dia berdiam diri dan tetap wajib ihdad: karena maksud dari 
ihdad adalah: 

Pertama, menunjukkan rasa sedih atas suami dan menjaga kehormatannya. 
Kedua, meninggalkan hal yang dapat membangkitkan syahwat dari perhiasan, 
agar tidak mendorong laki-laki berhasrat memilikinya. 

Dan tidaklah dari keduanya itu bertentangan dengan makna kebebasan dan tidak 
pula berpengaruh pada hak-hak majikan pada pekerjaannya. 


326 -324 -a 14 ~ u jhJl 



jU 641 --a 11 -a. ~ Jjj jUII - 1 



8 | Hasil Bahtsul Masail Kabupaten Klaten ke-42 



Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PCNU Kab. Klaten 
Kabupaten Klaten 


MUfil 


L£u|Ufri*fffcAU0 


391 lh 3 7 £ £Uli J* ^ 

Jsul (. a~i 'l j ll jliiai (jjji j (J >ni, j (. 'tjhnll jlja. LaJ jl.li.VI (j^ ^Ic. ;<njj 

<JC. |j]| (_gl UI IjAlia _jlj ^Cjoij <11 j) j 

Al lqna' fi Halli Alfazdi Abu Syuja' (Jilid 7, hal 391) 

Peringatan: Telah diketahui dari penjelasan ihdad, yaitu menyebutkan 
diperbolehkannya membersihkan kepala, memotong kuku, memotong rambut, 
mencabut bulu ketiak, dan membersihkan kotoran meskipun di tempat yang 
dapat terlihat (terbuka), karena semua itu bukanlah perhiasan atau penyebab 
terjadinya persetubuhan. 

4. NAMA UNTUK KAUM HAWA 

Begitu penting kiranya sebuah nama bagi orang tua untuk buah hatinya. Banyak orang 
tua yang memintakan nama pada orang-orang tertentu semisal kyai, dukun, atau orang 
yang dianggap paling spesial. Padahal sebagaimana diajarkan Islam bahwa paling baik 
nama adalah yang diawali kalimah atau 
Pertanyaan 

Jika nama yang paling baik adalah yang diawali kalimah ^ atau untuk laki-laki 
maka adakah yang paling baik nama untuk perempuan ? 

Jawaban 

Nama yang baik bagi perempuan adalah nama-nama yang dicontohkan Rasulullah Saw. 
seperti Fatimah, Zainab, Jamilah, Juwairiyah, dan lain-lain serta nama-nama yang 
memiliki arti baik dengan cara tafa'ul. 

Sedangkan nama-nama yang setara keutamaannya dengan dan bagi laki-laki 
sementara ini belum ditemukan dalil yang menjelaskannya secara khusus. 

713^^1 *>J! yr— 

j)\ s-Lauli ^.LojuoI (JjJoSI s-Lojudl 

Ujja) 

Attirmisi Jilid 4, hal 713 

(Kesimpulan) Disunnahkan untuk memberi nama yang baik dan sebaik-baik nama adalah 
Abdullah, Abdurrahman. (Dikatakan: sebaik-baik nama) yaitu nama-nama laki-laki baik 
orang merdeka atau budak, dan lihatlah sebaik-baik nama untuk perempuan dan saya 
belum pernah menemukannya. 


261 £jLudll 

IaLojuoS Ays-hc. (JUL cjl 4 p IaLojuoS 4u*^k\c, (JlS-3 ClulS <1 jI 

(JliL p £l\ ^ ("uhll LS^J ^ Ijdt'N p 

LaALqjuo 3 Cluj S^)Jj 4-aluO Cluj 6^) J ^jujI L p ^j) J ( 6 ^ .llc. 


9 | H a s i I Bahtsul Masail Kabupaten Klaten ke-42 



Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PCNU Kab. Klaten 
Kabupaten Klaten 


mn-vi 


ji ^Ui^\ jjjju clu.lla.Sn aJA glaua ( (JaL <iSll IjSjj V ) (Jliij C_Ujjj <— Ujj 

^9 Laj <U*JI P 4jlaj-<all (_^a A£.Laa. aLajoi! p ajjjilu dujLa.1 duj (jju^ <_S^) 

LaAljaua 


Syarh Nawawi 'Ala Muslim Jilid 7 hal. 261. 

Diriwatakan dari Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Hasan bin Musa dari Hamad bin Salmah, 
dari Ubaidillah dari Nafi' dan Ibnu Umar: Bahwa anak pr dari Umar dipanggil "Ashiah", maka 
Rasulullah menamainya "Jamilah". 

Dan dari hadist yang lain (Dulu Juwairiyah bernama "Barroh" atau kesucian maka Rosulullah 
mengubahnya menjadi "juwairiyah" dan Rosul membenci dikatakan keluar dari Barrah 
(keluar dari kebaikan atau keluar dari kesucian). 

Disebutkan dari dua hadist terakhir bahwasanya Nabi Muhammad SAW merubah nama Baraah binti 
Abi Salah dan Barrah binti Jahsin menjadi Zaenab dan Zaenab dan mengatakan (Janganlah kamu 
menganggap dirimu telah suci, Allah Ta'ala-lah yang lebih tahu siapa saja sesungguhnya orang 
yang baik atau suci di antara kamu). Arti dari hadist tersebut adalah merubah nama yang jelek 
atau dibenci menjadi nama yang baik, dan telah di sebutkan hadist-hadist tentang Rasulullah 
SAW merubah nama banyak para sahabat dan telah disebutkan alasan nama yang tersurat 
tersebut dan artinya keduanya, yaitu anggapan telah suci atau takut dijadikan alasan tertimpa 
kemalangan.- 


10 | Hasil Bahtsul Masail Kabupaten Klaten ke-42 



